
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan Achmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321280 
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 


PENGUMUMAN 

Nomor : 810 job /PANSELDA.TA/2019 


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan 
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019 
huruf F angka 3 huruf d menyebutkan “apabila instansi menyatakan jabatan 
dan unit penempatan yang dimaksud dapat dilamar oleh penyandang 
disabilitas maka instansi wajib mengundang yang bersangkutan untuk 
memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya 
sebelum mengumumkan kelulusan administrasi.”, berkaitan dengan hal 
tersebut maka dengan ini mengundang secara resmi pelamar dari Penyandang 
Disabilitas CPNS Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 baik pada Formasi 
Disabilitas, Umum maupun Cumlaude untuk hadir pada : 


Hari 

Tanggal 

Jam 

Tempat 

Catatan 


Jum’at 

6 Desember 2019 
08.00 s/d 11.00 WIB 

Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung 

Jalan. Ahmad Yani Timur IV No. 7 Tulungagung - Jawa Timur 

1. Apabila tidak hadir dengan alasan apapun maka pelamar 
dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan Tidak Lulus 
Administrasi ; 

2. Membawa Surat Keterangan Disabilitas Asli. 


Demikian pengumuman ini diperhatikan dan dilaksanakan. 


Tulungagung, Q 3 QFC 2019 



Ket 

Aparat* 

W/ 

teh. 


Pembina 


a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 
Pj. Sekretaris Daerah 

selaku 

Seleksi Pengadaan 
ta Tahun 2319-2020 
Tulungagung 


ta Muda 
Ski 98508 1 003 














